BAB 03 
WEATSAPP 


31 Sekilas Tentang WhatsApp 


WhatsApp adalah aplikasi online chat yang kompatibel dengan 
beberapa jenis handphone, antara lain Iphone, Android, 
Blackberry, dan merk handphone Nokia. WhatsApp sepertinya 
diluncurkan sebagai pesaing dari layanan BlackBerry Messenger 
yang khusus untuk pelanggan BlackBerry. WhatsApp sebelumnya 
hanya ditujukan untuk pengguna Iphone, namun sekarang sudah 
berkembang dan bekerja sama dengan Nokia. Beberapa 
handphone di luar merek Nokia juga ternyata bisa menggunakan 
aplikasi ini, daftarnya dapat dilihat di 
http://www.whatsapp.com/nokia/. 


Blog Contact 


|. 
Moti — 
| 
Docogona0 
#G06pO00 8 
-— 


Tual 


4 Push Notificatons | Froo Text & MMS 


Gambar 3.1: Web WhatsApp 


21 


Dl 11:04 Pu 


Account Info 


Account Status: Free Trial 
Expiration: Dec 27, 2011 
Account Number 


Purchase Now! Send Address 


Gambar 3.2: Info akun 


Akun whatsapp pada awalnya dibuat free, namun ada batasannya. 
Masa expire atau masa kedaluwarsa akun whatsapp kita adalah 
setahun. Jika ingin memakai lebih lama, kita bisa melakukan 
pembayaran sesuai ketentuan dari whatsapp. 


3.2 WhatsApp pada IPhone 


3921 Instalasi WhatsApp pada Iphone 


Untuk men-download WhatsApp pada iphone, selain melalui web 
whatsapp.com dapat juga langsung ke toko aplikasi Apple di 
http://itunes.apple.com/. Aplikasi whatsapp pada iphone ini free 
alias gratis. Dengan size 7,7 MB, aplikasi ini juga mendukung 
beberapa bahasa, antara lain English, Chinese, Dutch, Finnish, 
French, German, Italian, Korean, Russian, Spanish, Swedish. 


Beberapa kelebihan yang dimiliki whatsapp (iphone) ini, antara 
lain: 


1. No Hidden Cost. 


2. Multimedia: Mengirim video, images, voice notes. 


22 


9. 


Group chat: fitur grup chat dapat melakukan percakapan 
dalam sebuah grup. 


No international Charge: walaupun melakukan percakapan 
dengan orang di luar negeri tidak dikenakan biaya tambahan. 


Say no to ping and username: tidak seperti aplikasi chat yang 
lain, whatsapp tidak memerlukan pin atau username karena 
aplikasi ini berbasis nomor handphone. 


No need to log in or log out: aplikasi ini akan selalu aktif tanpa 
perlu log in dan log out. 


No need to add buddies: kita tidak perlu menambahkan teman, 
karena aplikasi ini akan menambahkan sendiri teman kita 
berdasarkan kontak di nomor handphone kita. 


Offline message: tidak perlu khawatir jika kita mematikan 
iphone kita, maka pesan whatsapp masih dapat tersimpan dan 
dapat kita lihat jika kita menghidupkan iphone. 


Dan lain-lain. 


329 Mengundang Teman 


Walaupun aplikasi ini secara otomatis menambahkan teman 
melalui daftar kontak di handphone, kita juga masih bisa 
mengundang teman yang belum menggunakan whatsapp. 


-xil Apple & 5/19 - 12:46 Tn 


FRANK CATALANO Available “O 


KATIE GRK OLI 9 
TARYN GK TO 9 


Gambar 3.3: Favorites 


23 


Pada gambar di atas terlihat daftar kontak favorit. Di bawah daftar 
kontak tersebut terdapat tulisan “Tap here to invite your friends to 
download Whatsapp”. Kita bisa mengkliknya. 


Selain cara itu, kita juga bisa masuk ke Setting lalu klik “Tell a 
friend”. Kita bisa memilih ingin mengundang melalui e-mail atau 
melalui sms. 


Tell your Friends about WhatsApp. 


'Tell a Friend' via E-Mail 
'Tell a Friend' via SMS 


Cancel 


Gambar 3.4: Tell a friend 


393 Mengganti Wallpaper Chat 


Untuk membuat whatsapp menjadi lebih menarik, ada fitur 
mengganti wallpaper. Wallpaper ini dapat diatur sesuai dengan 
keinginan kita. Untuk mengubah wallpaper, kita bisa masuk ke 
Chat Setting. Untuk masing-masing kontak kita bisa mengubah 
wallpaper-nya. 


Apple & 5/18 - 7:47 2 nah 


Heran 


Name Frank's iPhone » 


Chat Wallpaper » 


New Message Tri-tone D 


Vibrate |... | 


Gambar 3.5: Chat Settings 


24 


Wallpaper chat tersebut dapat kita pilih melalui Wallpaper Library. 


s@ROGERS F  &14PM (Oh 


Wallpaper Library 4 


' — 
4 


... 


Gambar 3.6: Wallpaper Library 


«ROGERS & k18 PM “201 


| ' Go for a record 2:18 pm NON 
7 KAA, na 
Tg (ae 50 is in my sights 
IR so, you gonna shoot 50 Ta 
& ce imes now? 


asfofr leleTafefu 
“ee elu, 
8 NN 


Gambar 3.7: Tampilan chat dengan wallpaper baru 


324 Menggunakan WhatsApp 


Untuk melakukan percakapan, kita bisa melakukannya melalui 


menu chat. 


25 


mail 3G 9:41 AM fe 


Broadcast Message Group Chat 


pn 


5 Jack Whitman 6:24 PM 


picture Oo ar 


Whitman family chat 6:23 Pm 
Me: » 
Let's go drink and smoke a cigar 


Alice Whitman 6:08 PM 

3 Oh yeah, I knew that » 
Francis Whitman 5:36 PM 
Pan) image » 


80 


Chats 


Gambar 3.8: Chats 


Kelebihan whatsapp yang lain adalah bisa meng-copy, men- 
delete, atau men-forward pesan. Gambar yang terkirim juga bisa 
di-forward. 


mail 3G 9:41 AM — 


J5 - 
View Forward 
6:02 PM w# 


Great color! BTW you gotta 
hear this audio note: 6:03 PM 


Copy Delete Forward 


&0s pm That is so funny! & 


Oh you can tap and hold 
message to get more 
&08 PM w Options! 


Oh yeah, I knew that 4-08 pm 


Kol Keren 
Gambar 3.9: Jendela Chat 


Selain mengirim gambar, kita juga bisa mengirim pesan suara, 
maupun share lokasi keberadaan kita. 


26 


Chats (1 ancis Whitma 
last seen today at 7:19 PM 


Camera 
Camera Roll 
Audio Note 


Location 


o 
owelat vluj jole 


Gambar 3.10: Pilihan Pesan 


Whatsapp juga menyediakan fitur grup chat, di mana kita bisa 
mengumpulkan beberapa kontak untuk membuat sebuah grup 
chat. Melalui grup chat tersebut kita bisa melakukan percakapan 
secara berkelompok. 


mail 3G 9:41 AM — 


Chats (1) Family group 
Peter Whitman: 
Group chat is simply 
amazing!! 716 PM 


Francis Whitman: 
yes, it is very nice. where 


are we meeting next 
weekend? 


We can all just meet at the 
train station and go from 
719 PM there 


Alice Whitman: 


Sounds like a plan! See 
you all soon 


Gambar 3.11: Group chat 


27 


3.3 Whatsapp pada Android 


3.31 Instalasi WhatsApp dan Wallpaper WhatsApp 
pada Android 


Meriga eain 


WhatsApp Messenger 
WhatsApp Inc Wh ats, App 


Gambar 3.12: WhatsApp pada Android Market 


WhatsApp dapat di-download melalui web Android market secara 
gratis (free trial 1 tahun). Selain men-download aplikasi WhatsApp 
Messenger, kita juga bisa men-download wallpaper chatting untuk 
aplikasi WhatsApp ini. 


WhatsApp Wallpaper 


WhatsApp | 


Description 


Visit Developers Website 


App Screenshots 
Fi 


More from developer 


Gambar 3.13: Whatsapp wallpaper pada Android Market 


Aplikasi Wallpaper juga disediakan secara gratis, berikut contoh 
wallpaper yang disediakan di whatsapp wallpaper. 


28 


1117 
PRPPI 


1 
SI 
| 


Gambar 3.14: Wallpaper whatsapp 


332 Mendaftar WhatsApp 


ME 


Verify Your Phone Number 


Gambar 3.15: Mendaftar WhatsApp 


Sebelum menggunakan WhatsApp, kita perlu melengkapi data 
nomor handphone yang sedang kita gunakan. Pertama, kita pilih 
negara, yaitu Indonesia, akan muncul kode negara kita, yaitu “62, 
dan kita tinggal mengisi nomor handphone kita setelah 62. 


Ur 


KG pemain 


Kk mL 


Bs 


Gambar 3.16: Menghubungkan whatsapp 


29 


Whatsapp juga memungkinkan kita untuk menghubungkan 
aplikasi messenger kita dengan berbagai jaringan, seperti social 
network. Beberapa network yang dapat terhubung, antara lain 
peep, facebook, twitter, blogger, tumblr, dan lain-lain. 


33.4 Mengundang Teman 


Seperti aplikasi lain, whatsapp juga menyediakan fitur invite atau 
mengundang teman untuk menggunakan aplikasi whatsapp 
sehingga kita bisa berhubungan dengan mereka melalui whatsapp. 


h,h$:,$H$H 


Hi, check out WhatsApp Messenger 439 / 160 
for Android, iPhone, Nokia and : 


Gambar 3.17: Invite friend 


3.3.5 Mengatur Notifikasi Pesan 


1 AH Pl #1323 
Message Notifications 


Notification Tone 


Conversation Tone 
Select a sound I 

| tion me g 
Contact Ringtone 
Use ntact istom ringto 
t |) Iricat ! g 


Vibrate 


Gambar 3.18: Notifikasi Pesan 


30 


Kita bisa mengatur Notifikasi Pesan atau nada pesan yang akan 
kita gunakan melalui Menu Message Notification. Pada menu 
tersebut, kita bisa mengatur secara lengkap mulai dari nada 
notifikasi, nada percakapan, nada/ringtone untuk setiap contact, 
light, getaran, dan notifikasi untuk pop up. 


1 Ak pul @ 1331 
Group Notifications 


Notification Tone 


Conversation Tone 
ur | li 
lor 


Vibrate 


Gambar 3.19: Notifikasi Grup 


Selain mengatur nada pesan, notifikasi pada grup chat juga bisa 
diatur melalui Group Notification. 


33.6 Menggunakan WhatsApp 


L Jack Whitman 
2, W Luis 
A thedarjeeling limited 
, ack Whitma @areall set 


M3) Klaus Daimler 
Kesan“ Gbk 
(EA Nice Whitman 

an) Francis Whitman, Ir. 


-. WhatsApp Is simple awesome a 


2 Whitman family chat 
Ea Only for BFF! 


Gambar 3.20: Tampilan Contact Chats pada WhatsApp 


31 


Pada menu Chats, terdapat daftar nama teman-teman kita di 
whatsapp. Status mereka tampak beserta gambar avatarnya. 


aa LN 25 al 12:42AM 


yare 


Pictures 


Cool color! BTW you gotta 


- - 
12/a2am wy hear this audio note? 
| | Videos 


Audio 


That is so funny, 1243am AA 3 Location 


Did you know you can tap and F 
holdonthemessagebubble? — 12144am Contact 


Yes, I knew that. This app is 
12745am wy aMaziNgo 


Gambar 3.21: Tampilan kegiatan chatting di whatsapp 


Kegiatan chatting kita dengan teman dapat dilakukan dalam satu 
layar dengan wallpaper yang telah kita atur. Pengiriman teks juga 
bisa dilengkapi dengan multimedia seperti gambar, video, suara, 
peta, dan contact. Untuk menampilkan pilihan media yang kita 
kirim, kita bisa mengklik tanda clip di ujung kanan sebelah tanda 
smiley. Tampilan untuk chatting dibuat seperti bentuk clouds yang 


menarik. 


“tt no status ““# uv 


Available 
Busy 

At school 

At the movies 
At work 


Battery about to die 


Mula kali. Mil-bohum -ak 


Gambar 3.22: Status di Whatsapp 


32 


WhatsApp menyediakan pengisian status seperti aplikasi-aplikasi 
chat lainnya juga. 


3.37 Membuat Grup Chatting 


tr Ai Tel M 13222 


New Group “Create 


Gambar 3.23: Membuat Grup Chatting 


Salah satu kelebihan whatsapp messenger adalah Grup. Grup 
chatting ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi bersama 
beberapa orang dalam satu layar chat. 


Untuk membuat Grup Chatting, kita bisa memulai dengan New 
Group lalu isi Group Subject atau nama grup yang kita inginkan. 
Selanjutnya Group Participan, yaitu orang-orang yang kita jadikan 
anggota dalam grup tersebut. Lalu klik Done, maka Group 
Chatting baru dapat digunakan. 


3.4 WhatsApp pada BlackBerry 


341 Instalasi WhatsApp 


Whatsapp messenger untuk blackberry dapat di-download di 
Whatsapp.com/download, lalu pilih untuk perangkat BlackBerry. 
Atau, kita bisa langsung ke situs aplikasi BlackBerry di 
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/2360. 


33 


S3 


WhatsApp 


Gambar 3.24: WhatsApp 


342 Menggunakan WhatsApp 


Tampilan WhatsApp untuk BlackBerry terdiri atas jendela Chats, 
Favs, All, dan Status. Jendela Chats menampilkan percakapan 
yang kita lakukan dengan teman-teman kita. 


Anne-Marie Sakowitz 8:46p 


OMG this is great. Saves on SMS. 

Ned Plimpton 8:44p 
cool! cross platform messaging! 

Mr. Ilya Ginzburg 8:44p 


perfect, i will see you there at 10pm 


Gambar 3.25: Chats pada WhatsApp 


Untuk melihat daftar teman-teman kita di WhatsApp, kita bisa klik 
jendela “AI”. 


34 


| Chats MEAENNNN IE 
Borja 
ssno:status 


Colt 


James 
At the movies 


Xavier Lario 
At work 


Gambar 3.26: All pada WhatsApp 


Kita bisa memulai percakapan dengan memilih salah satu nama 
teman kita. 


James last seen Apr 4 at 7:26p 


Gambar 3.27: Memulai Percakapan 


Aplikasi WhatsApp pada BlackBerry juga menyediakan beberapa 
emoticon untuk membuat percakapan menjadi lebih menarik. 


James online 


You,re not helping dude 


Gambar 3.28: Emoticon pada WhatsApp 


35 


Selain emoticon, kita juga bisa mengirim beberapa hal lain seperti 
foto atau gambar langsung dari kamera handphone kita. 


James online 


“No dude, where you at? X 


Just chilling at the movies with my 
crew 


Close 
Send Picture 
Send Voice Note 
Share Location 
Send Video 
Send Contact 


| Email Chat History aa 9 


Gambar 3.29: Send Picture 


Setelah menekan send picture, kita bisa mengambil gambar yang 
kita inginkan. 


James online 


(aseftonic 


DA 


—- 


(Sena) preview Cancel 


Gambar 3.30: Mengambil gambar 
Jika sudah memilih gambar, kita bisa menekan “Send”, maka 


akan muncul persentase upload dari gambar yang kita kirim 
tersebut. Kita bisa klik “Cancel” untuk membatalkannya. 


36 


James online Pa 


»4Yo dude, where you at? Y 
Just chilling at the movies with my 

DL» crew 

»4 So jealous I'm still at work! Y 
LL” Really? Dude it's like 8pmp 

- 

— 2 XI 

seeril K3 


Gambar 3.31: Send Picture 


Jika kita dikirimi gambar oleh teman kita, kita juga mendapatkan 
fasilitas untuk menyimpannya, dengan Get Image. 


Hey Ijust installed this app. Check out this picture | 
“# took earlier 


12:55p 
“0 s 


wow this is amazing. | can send you pictures, voice 
notes and video from my iPhone 


mata Get image 75 KB 


w# Nice picture. Let me send you an audio note now. 
5 and can play it on my iPhone? awesome!!! 


Gambar 3.32: Get Image 


Aplikasi ini juga memungkinkan kita untuk share lokasi kebe- 
radaan kita saat percakapan tersebut terjadi. 


James online 


4 See?! U 


Oh my gosh dude that's a bummer 
man 


4 
P4 Nahan 
Herei am at the movies 


Gambar 3.33: Share Location 


37 


3.5 WhatsApp pada Nokia Symbian 


351 Instalasi WhatsApp 


Untuk men-download aplikasi WhatsApp, kita bisa masuk ke web 
WhatsApp di http://www.whatsapp.com/download. Di laman 
tersebut terlihat beberapa perangkat yang compatible dengan 
WhatsApp, yaitu Iphone, Android, BlackBerry, dan Nokia. 


(@ WhatsApp Download — FAA Blog — Contact 


Multiptattorm 3 Group Chat (BO Puah Notincatione (C3 "ros Tart ik MMD 


Gambar 3.34: Men-download Aplikasi WhatsApp 


Untuk handphone merek Nokia sendiri, whatsapp bisa digunakan 
di Nokia S60 3" edition, 5" edition, Symbian”3 or Symbian Anna 
Operating System. Setelah terinstal di perangkat mobile, kita bisa 
langsung menggunakannya. 


Starting 


Gambar 3.35: Memulai WhatsApp 


38 


359 Mendaftar Akun WhatsApp 


Setelah membuka aplikasi WhatsApp, kita diharuskan mema- 
sukkan nomor handphone yang digunakan. 


Selanjutnya kita harus mengisi nama kita untuk WhatsApp. 
Setelah mengisi nama, kita dapat langsung menggunakan aplikasi 
ini. 


8 & 


.. WhatsApp ak 


3G 


o 
Chats 
O chats 
Favorites 
36 contacts 
Contacts | 
650 contacts 
Status 
Hey there! I am using... 


Gambar 3.36: Tampilan aplikasi WhatsApp 


3.5.3 Mengatur Setting 


Untuk mengatur setting WhatsApp, kita bisa mengklik Options - 
Setting, maka akan tampak beberapa menu pilihan, yaitu General, 
Network, dan Notification. 


Settings 


2 
1G 
- General 


Name Personal messages 
Senjanila 


Save media to Group messages 
E: (2GB free) 


Blocked 
0 contacts 


Gambar 3.37: Setting di WhatsApp 


39 


354 Menambahkan Teman 


Di WhatsApp, nama kontak yang tertera merupakan nama kontak 
teman-teman kita yang ada di phonebook handphone kita sendiri. 
Jadi, untuk menambahkan teman ke dalam aplikasi WhatsApp, 
kita dapat melakukannya secara manual dengan cara menam- 
bahkan nomor handphone teman kita yang ingin kita tambahkan 
ke dalam phonebook handphone kita secara offline. 


355 Menulis Status 


Seperti aplikasi online chat lainnya, WhatsApp juga menyediakan 
fitur status. Ada beberapa status yang telah disediakan oleh 
WhatsApp, namun kita bisa membuat yang baru ataupun 
mengedit status yang sudah ada. Untuk membuat status baru atau 
mengeditnya, setelah Select status maka kita klik Options. 


Select status 


# Hey there! I am using Wh... 


Available 


“ 
Me 


Busy 


At School Set this status 


At the movies Edit status 
At work New status 
Battery about to die Delete status 
Can't talk, SMS only Clear status 


In a meeting Exit 


Options Back Select 


Gambar 3.38: Select status 


Misalnya kita membuat status baru maka kita pilih New Status lalu 
mengetikkan status yang kita inginkan. Setelah itu, status yang 
kita tulis akan masuk ke list status tersebut. Selanjutnya kita sorot 
ke status baru tadi, baru klik Options — Set this status. 


40 


WhatsApp 
#  Updating status 


Chats 
0 chats 


Favorites 
36 contacts 


Contacts 
650 contacts 


Status 
Sunny day! 


Set this status 


Edit status 


OK Back Options 


Gambar 3.39: Set New Status 


3.5.6 Menghapus Status 


Untuk menghapus status yang kita lakukan, hampir sama seperti 
membuat status baru. Namun, setelah klik Status, kita pilih Delete 
status. 


3.5.7 Memulai Chatting 


Untuk memulai chatting kita bisa memeriksa teman-teman kita 
yang juga menggunakan WhatsApp di Contact. Jika mereka 
menggunakan WhatsApp maka akan muncul status WhatsApp 
mereka di sebelah nama kontak mereka. Kita bisa memilih teman 
tersebut dan memulai mengirim pesan melalui WhatsApp. 


Mobile 
08529 


Status (set 16d 15h ago) 
Fallin' love- :3 


Gambar 3.40: Profil Teman yang Menggunakan WhatsApp 


4 


Selain mengirim pesan, kita juga bisa melakukan panggilan 
terhadap teman tersebut. Pesan yang kita kirim bukan hanya teks 
tapi bisa gambar, video, audio, atau sharing location. 


Send image “Take photo 


Send video Select existing 
Send audio note » I 
Share location 

Contact info 


Call Opie 


Select 


Gambar 3.41: Pilihan kiriman pesan dalam WhatsApp 


Untuk sharing location, kita hanya perlu memilih Share Location, 
maka aplikasi WhatsApp akan mengirimkan link lokasi kita 
melalui google map ke teman yang kita ajak chatting. 


Gambar 3.42: Tampilan Chat di WhatsApp 


42 


